Bank Aceh” 


Kepercayaan dan Kemitraan 


PENDAFTARAN CALON DIREKTUR UTAMA 
PT. BANK ACEH SYARIAH 


1. Persyaratan Umum 


e 
f. 
g. 
h 
i 


Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Warga Negara Republik Indonesia (Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku). 

Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali. 
Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakantindakan lainnya yang tercela dibidang perbankan 
(Surat Pernyataan Pribadi dari Bakal Calon). 

Mempunyai akhlak dan moral yang baik (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). 

Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia (Surat Pernyataan Pribadi dari Bakal Calon). 

Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara Republik Indonesia (Surat 
Pernyataan Pribadi dari Bakal Calon). 

Sehat jasmani dan rohani (Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah). 

Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, narkotika, psikotropika serta bahan adiktif lainnya (Surat Keterangan dari 
Rumah Sakit Pemerintah). 


. Persyaratan Khusus 
. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Lengkap (S1) diutamakan dibidang Ekonomi, Keuangan/ 


Perbankan atau Hukum dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B (Fotocopy Ijazah dan Sertifikat Akreditasi yang 
dilegalisir oleh pihak yang berwenang). 
Pernah mengikuti pendidikan dan latihan dibidang Ekonomi Syariah dan/atau Perbankan Syariah baik di dalam negeri 


l maupun di luar negeri (Fotocopy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti). 


Memiliki keahlian dan pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun pada Perbankan serta memiliki pengalaman kerja 
di Bidang Operasional sebagai Pejabat Eksekutif paling kurang 5 (lima) tahun pada Bank Umum Syariah (BUS) dan / atau 
Unit Usaha Syariah (UUS). 


. Memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 5 dan sertifikasi program pemeliharaannya (refreshment) yang masih berlaku. 
. Berkomitmen mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Perbankan dan mendukung 


kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Mempunyai reputasi keuangan yang baik seperti tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet. 


j. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi Pemegang Saham Pengendali, Anggota Direksi, atau Ang- 


gota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan 
Pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan. 


. Tidak merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga 


Perbankan, dan perusahaan atau lembaga lainnya atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

Bukan merupakan Pengendali, Anggota Direksi, atau Anggota Dewan Komisaris dari Badan Hukum yang mempunyai kredit 
dan/atau pembiayaan macet. 

Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan anggota Dewan Komisaris atau 
Anggota Direksi. 

Baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 


l Tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses 


penilaian kembali karena terindikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada 
suatu Lembaga Jasa Keuangan. 


. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota 


Legislatif. 


. Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan 


dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Komite Remunerasi dan 
Nominasi Dewan Komisaris PT. Bank Aceh Syariah. 


. Persyaratan Administratif Lainnya 
Persyaratan administratif sebagaimana yang dimaksud merujuk kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.39/ 
SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota 
Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Umum Syariah (BUS), antara lain sebagai berikut: 


a. 


f 


Membuat surat lamaran yang ditandatangani diatas meterai dan ditujukan kepada Pj. Gubernur Aceh sebagai Pemegang 
Saham Pengendali (PSP) PT. Bank Aceh Syariah yang dialamatkan kepada Dewam Komisaris (Komite Remunerasi da 
Nominasi) PT Bank Aceh Syariah. 

Fotocopy KTP, NPWP, dan Pasphoto warna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar). 


b. 
c. Mengisi Daftar Isian seperti terdapat pada Lampiran XV.E. 
d. 
e 


Membuat Daftar Riwayat Hidup, sesuai dengan format seperti pada Lampiran XVII. 
Persyaratan administrasi lainnya mengikuti ketentuan pada lampiran XV.B kecuali poin 9. 
Link lampiran: https://bit.ly/3DGOVJPI 


Para calon Direktur Utama diminta untuk mendownload semua berkas lamaran pendaftaran yang dibutuhkan melalui link khusus 
yang telah disediakan. 


Kirimkan berkas hardcopy lamaran di atas ke alamat: 


DEWAN KOMISARIS 

(Komite Remunerasi dan Nominasi) 

PT. Bank Aceh Syariah 

Gedung Action Center, Jalan Patimura Nomor 93, Kelurahan Sukaramai (Blower), 
Kecamatan Baiturrahman - Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. 

Kode Pos. 23243 


Dan Soft Copy ke alamat email: sekdekom @bankaceh.co.id 
- Hanya kandidat yang memenuhi syarat yang akan dipanggil untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut. 
- Berkas Lamaran diterima paling lambat: 14 November 2022 pukul 23.59 wib. 


